MVC PROJECT APLIKASI PENYIMPANAN DATA DIRI 
MAHASISWA 


(MVC PROJECT STUDENT DATA STORAGE APPLICATION) 
Sekar Wangi Gurrota Aini',Yuniana Cahyaningrum'. 
PRODI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 
IKIP PGRI BOJONEGORO 


Email : sekaraini270904@gmaill.com , 
yuniana@ikippgribojonegoro.ac.id . 


Abstrac: A software management system is a system built to keep track of all the 
software products developed by companies in the software industry. The increase in the 
number of customers using these products is helped by the company having a real-time 
access system that stores all important software and customer information and displays 
other important software for copyright protection and warranties. proposed. The concept 
of Model View Controller or commonly abbreviated as MVC is an architecture in which the 
system process is divided into three parts, the duties and responsibilities of each part. 
This concept makes database guery management, code management, data validation, 
and security easier for developers. The programming language is PHP, while the DBMS 
system is built using a MySAL database. This study will help software companies 
register products sold to customers 


Keywords: software,management, model, view,controller 


Abstrak: Sistem manajemen perangkat lunak adalah sistem yang dibangun untuk 
menyimpan semua produk perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan di 
industri perangkat lunak. Meningkatnya jumlah pelanggan yang menggunakan produk ini 
dibantu oleh perusahaan yang memiliki sistem akses real-time yang menyimpan semua 
perangkat lunak penting dan informasi pelanggan serta menampilkan perangkat lunak 
penting lainnya untuk perlindungan hak cipta beserta garansinya diusulkan Konsep 
Model View Controller atau biasa disingkat MVC adalah sebuah arsitektur dimana 
proses sistem dibagi menjadi tiga bagian, tugas dan tanggung jawab masing-masing 
bagian. Konsep ini membuat manajemen guery database, manajemen kode, validasi 
data, dan keamanan lebih mudah bagi pengembang,bahasa pemrogramannya adalah 
JAVA, sedangkan sistem DBMS dibangun menggunakan database MySQL, studi ini 
akan membantu perusahaan perangkat lunak mendaftarkan produk yang dijual kepada 
pelanggan. 


Kata kunci:perangkat lunak, manajemen , model, view, controler 


PENDAHULUAN 


Peran teknologi informasi adalah umumnya tumbuh begitu cepat dalam 
bidang kehidupan manusia. pelatihan termasuk salah satu bidang yang 
berpartisipasi diperkuat dalam konteks dalam penyelenggaraan ujian. 


kecepatan, kepraktisan dan juga kenyamanan, yang tidak masih 
ditemukan dalam ujian ini penggunaan kertas bisa pindah ke 
terkomputerisasi dengan melakukan percobaan on line Organisasi 
pemeriksaan di komputer, hal itu diharapkan terjadi penekanannya adalah 
pada biaya operasional sumber daya kertas. Penerapan tes terhubung ke 
jaringan Internet telah menjadi lebih fleksibel sebagai hasilnya bisa 
dilakukan dimana saja dan kapan saja, Siswa juga dapat menguji 
kemampuan mereka mempelajari mata pelajaran dan tidak mengarahkan 
efektivitas guru dalam mengajar untuk berbuat lebih baik di sekolah, 
model, view, controller (MVC) adalah arsitektur penekanannya adalah 
pada pengembangan aplikasi dalam 3 komponen utama, Ketiga masing- 
masing komponen tersebut pusat perhatian dan tanggung jawab dan 
logika dengan demikian berakselerasi presentasi (Harianja,2010). 


TINJAUAN PUSTAKA 
Pengertian mvc 


MVC merupakan sebuah arsitektur untuk membuat program.Tujuan 
program ini dibagi menjadi tiga bagian yang terbesar memisahkan fokus 
perhatian, tanggung jawab, dan logika di setiap bagian . model adalah 
bagian dari aplikasi yang mengimplementasikan logika untuk domain data 
aplikasi, view adalah komponen yang menampilkan 
antarmuka(userinterface) untuk pengguna, controller merupakan 
komponen kode yang disimpanpada file yang berbeda yang dapat 
menyederhanakan operasi yang berulang-ulang(Harianja ,2010). 


Dalam hal koneksi aplikasi ke database penerapan mvc pada java di 
tambahkan dengan pembuatan kelas yaitu kelas yang khusus 
menyediakan operasi insert, update, delete, dan guery ke database . 
bagian view adalah bagian yang dilihat oleh user dan menjadi media user 
untuk berinteraksi, setiap ada reguest atau aksi yang diminta useryang 
berhubungan dengan data akan diteruskan ke bagian controller yang 
sesuai , bagian controller merupakan kelas-kelas yang mengendalikan 
alur program secara keseluruhan,mengandung business logic, dan 
penghubung antara vies dengan model,bagian model menggambarkan 
struktur data pada database. 


Konsep mvc 


Merupakan salah satu penerapan compound design pattern dalam 
pemrograman berorientasi objek, dimana konsep ini membedakan kelas- 
kelas merepresentasikan data (model) dengan kelas-kelas mengatur 


tampilan program(view) dan kelas-kelas pengaturan data(controller). 
Membangun program dengan penerapan konsep mvc akan lebih 
merepotkan dibandingkan cara biasa karena developer harus membuat 
lebih banyak kelas dan package sesuai dengan konsep mvc . membangun 
program ddengan cara biasa umumnya hanya membuat satu kelasuntuk 
satu tampilan dan fungsi-fungsi pengontrollan data,koneksi kedatabase, 
dan pemrosesan data dilakukan dalam satu kelas sedangkan pada mvc 
fungsi-fungsi tersebut di pisah menjadi kelas-kelas baru dan saling 
terhubung(aryadharmadi, 2016). 


Kelebihan mvc 


Proses pengembangan aplikasi lebih efisien , mvc adalah konsep yang 
dapat mempercepat pembuatan dan pemgembangan aplikasi ,kaena kode 
untuk membangun aplikasi tersebut dapat dikerjakan oleh beberapa orang 
developer.Proses pengembangan website menjadi lebih efisien , konsep 
mvc membantu membuat proses pengembangan website menjadi lebih 
cepat ,karena mvc memisahkan bagian model,view,controller. Testing 
menjadi lebih mudah , dengan menggunakan kerangka mvc proses 
testung bisa dilakukan perbagian yang telah siap,Eror ataubug lebih cepat 
dan mudah di tangani ,pemeliharaan atau maintenance menjadi lebih 
mudah (admin UMA, 2022). 


Kekurangan mvc 


Kompleksitas , mvc mengembangkan tingkat tipuan baru , peningkatan ini 
menambah kompleksitas solusi juga basis kode antarmuka pengguna 
menyebabkan masalah saat memecahkan masalah itu. Biaya pembaruan 
yang sering „jika model sering berubah tampilan mungkin terbebani 
dengan permintaan pembaruan dan membutuhkan waktu lebih lama untuk 
di render akibatnya komponen tampilan tertinggal. Tidak cocok untuk 
aplikasi kecil , menggunakan mvc dalam aplikasi kecil juga dapat 
berdampak buruk pada kinerja dan desain (admin UMA ,2022). 


METODE 


MVC atau model view controller dibuat untuk membuat sebuah aplikasi 
dengan memisahkan data Model dari tampilan View dan cara bagaimana 
memprosesnya Controller. Dalam implementasinya kebanyakan kerangka 
kerja framework dalam aplikasi web adalah berbasis arsitektur 
MVC.Bagian view melakukan permintaan informasi agar dapat ditampilkan 
kepada pengguna, permintaan tersebut kemudian dditerima oleh controller 
dan dikirim ke model untuk diproses. Di bagian model informasi terbut 
akan diolah dan dicari data informasinya ke dalam database yang 


dimiliki.kemudian model akan memberikan kembali pada controller untuk 
ditampilkan di view hasilnya, controller mengambil hasil dari model dan 
menatnya di view. 


PEMBAHASAN 


Gambar 1.model aplikasi penyimpanan data diri mahasiswa 


model yang digunakan untuk mengatur data ,fungsi dan aturan pada 
aplikasi 


« >» Is 
C a a. 


Gambar 2. Model aplikasi penyimpanan data diri mahasiswa 


model yang digunakan untuk mengatur data , fungsi dan aturan pada 
aplikasi 


x a KIP datanahsama jave X| NemFrame jeva X va 
atpah Per 9guleult. 8 


« ; 
KN NA da 
16 


Gambar 3. Model aplikasi penyimpanan data diri mahasiswa 


model yang digunakan untuk mengatur data , fungsi dan aturan pada 
aplikasi 


C aa 


Gambar 4. View aplikasi penyimpanan data diri mahasiswa 


view yang digunakan untuk mengatur tampilan atau output yang akan 
tampil di layar 


© mvc- NetBeans DE 82 


File Edt View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help 


ATLE 


Projects x| Services | Fies 
& sermahasawa 
5 j Source Padages 
= GE) detout pedage> 


& #mmahasswa 
© #mahasma0 
@ setalamat) 
O setvama) 
@ setang 
O seran: Mx 
O umro 
@ sewan 
0 nacomponents0 
O montin m) 
4 smosnasorter imeal 


Ob nnm rarere i 


r ja as || 109 


default cant» 


» Ali lx 


AMAN MH 
— |! StartPage x [Ë mahamna va x| E #mmahasowajava [A] crinshanmma java > Bj datamahoamayara > FB Nen Frome jawa x 


A [Sera | osn won e-a- LFLL) 


zea getAlamat () ( 


geteria (| 


n getWanita () | 


45 @SuppresaWarninga ("encneckes”) 


191| © private void tztumurActionPerformed{java.awt.event.ActionEvent evt) ( 
133 , 


195| E private void simpanAotionPerforwed (Java.awt.event.ActicnEvent evt) | 


my |i 297 #21. simpan (); 


æ ®|o 


Gambar 5. View aplikasi penyimpanan data diri mahasiswa 


view yang digunakan untuk mengatur tampilan atau output yang akan 
tampil di layar 


D mvc- NetBeans IDE 8.2 


File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Wi 


“dag DE karmo 


= ria EE 


ci datamahasiswa 

UB Source Packages 

=) cdefauit package» 

[E NewJFrame-java 
3 (ih Test Packages 
-Ü Lbraries 
3- [B Test Libraries 
JavaApplcation26 
latihang 
latihan6 
menghitung lingkaran 
mengkitundayanglayang 
mv 
[E source Packages 
SE controler 
-|E _ctrimahasiswa.java 


KAKAK 


A| Sorc | Deso roy EE-D- amai 6] 


Frere Pravas vuru vaou La LN roem gawa rawe 


LP] 


197 
198 } 
199 
20| Œ private void simpanāctionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) ( 
201| 3 a e here 

202| ctrl.simpan (): 

203| » 


205| © private void keluarActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) ( 


207 dispose (): 
208 Hi 


keluarActionPerformed - Navigator X 


21| param args 


Members w Ikemtis 
E frmmahasiswa :: Frame 
& fimmahasiswa) 


@ oetalamatO : 


È initComponents0) 
& keluarActionPerformed(ActionEvent evt) 
Q main(Svrnoll args) 

6) simpanactionPerformed(A 
Ga tetumurActionPerformedi: 


o M e NAH 


213| E] public static void main(String args[]) | 


238 eate a spia e 
AT java.awt.EventQueue. invokeLater(new Runnable () ( 

5 public void ran() ( 

241 new frmmahasiswa() .setVisible (true): 

Hi 


244 , 


246| ariables deci i T ir 
247 private javax.swing.ButtonGroup buttonGroupl; 


| 
| « 


207:19 


d 


Gambar 6. View aplikasi penyimpanan data diri mahasiswa 


view yang digunakan untuk mengatur tampilan atau output yang akan 


tampil di layar 


© mvc - NetBeans IDE 8.2 = ğ R 


File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help CELE 
Hga DE [keaton JTY e- B- O- 
[Projects x (services |fnes | — || StartPage x [| mahasswa.java >] [E fmmahasiswajava > |E ctrimahasiswa.java K [I] datamahasiswa.java X | LB NewdFrame java >| "0 
pi satamahaseya ^ | source sad AN KM Mb KLAMAR IK KANO) lil 
(lh source Packages ra Eni 
| S-E «default package» 5 s 
(BB Neworrame java s 
|| P T TestPactages : 
|| Uoraries a 
i- [P Test Libraries F 
| dis Seapontcaton2s &| package controler; 
(di attans 1|Ẹ] import view. frmmahasiswa; 
h. lahang 8| | import model mahasiswa; 
a| L import javax.swing.JOptionPane: 
H É menghitung Jngkaran Ba 
B É menghtunglayanglayang H æl 
pÈ me a 
tiap ramalan zodiak 
p-p sekar 2 
b.d ut 2 „|| 14| pubiic ciasa otrimahasiswa | 
f a private frmmahasiswa frm; 
Ta mda =|| 16 private mahasiswa mhs; 
| Members v || <empt © || 17 
[E crmahasiswa 18| E] public otrimahasiswa (frmmahasiswa frm) | 
9 cirimahasiswalfmmahanswa frm) 19 this.frm = frm; 
@ simpang 20| | , 
Gg fm: fimmahasiswa a 
Gg mbe : mahasi 22| © publio void simpan () | 
23 haw new mahasiswa (): 
24 etNim (£rm.getNim () .getText ()); 
28 etNama (frm. getNama () .getText ()) 
26 .parseInt (frm.getUmur () .getText ())): 
27 GO) .getText ()); 
2e sSelected() 66 frm.getWanita().1sSelected ()) ( 
29 mba se akelamin ("pria"); 
| 30 Jelse if (!Trm.getPria() .i05elected() 66 Trm.getWanita () .i25elected()) ( 
e ENEK c a as || aa) | |. Mhe.secqaniaveianin ("antca"); 8 
11 ms 


Gambar7. Controller aplikasi penyimpanan data diri mahasiswa 


controller yang merupakan program untuk mengatur menerima input dan 
menjalankan beberapa perintah untuk dijalankan di model 


O NetBeans 10E 8.2 - 9 x 
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help T 
haJ 9E j 
| ajian — || startpage x [E mahasewajjava x [E fmmahasswajava x Æ ctrimahasiswajava >< [D] datamahasewajava X| Hj NewFramejava x va 
58 tataa (sa mann Jaga ebleg = 
ji Bg seos T e mahasiswa mhs: " 
i à Meren Rep | ?? 
be da TA otrimahasiswa (frmmahasiswa frm) | 
aD den 1° 
Wi ooe |2 
E G Task Reog | 21 
B seen 5 a 
24 
25 al 
26 
z 
29 
2 
u 
32 , 
g JoptionPane. shovMessageDialog (Tr enim () 4 No” sms. getNama () “Na” saha, getUmur ()+7\a"+nh CI) 4"Un“embis gerden1akelamini) : 
34 
3 
x 
« > 3 
sw me 


Gambar 8. Cotroller aplikasi penyimpanan data diri mahasiswa 


controller yang merupakan program untuk mengatur menerima input dan 
menjalankan beberapa perintah untuk dijalankan di model 


Gambar 9. Output aplikasi penyimpanan data diri mahasiswa 


ouput yang merupakan tampilan akhir aplikasi . 


22320037 
sekar wangi gurrota aini 


22320037 

sekar wangi gurrota aini 

18 

tambakwatu rt 10 rw 02 karangboyo 
wanita 


Gambar 10. Output aplikasi penyimpanan data diri mahasiswa 
ouput yang merupakan tampilan akhir aplikasi . 
KESIMPULAN 


MVC merupakan sebuah arsitektur untuk membuat program.Tujuan 
program ini dibagi menjadi tiga bagian yang terbesar memisahkan fokus 
perhatian, tanggung jawab, dan logika di setiap bagian . model adalah 
bagian dari aplikasi yang mengimplementasikan logika untuk domain data 
aplikasi, view adalah komponen yang menampilkan 
antarmuka(userinterface) untuk pengguna, controller merupakan 
komponen kode yang disimpanpada file yang berbeda yang dapat 
menyederhanakan operasi yang berulang-ulang. mvc ( model view 
controller ) model digunakan untuk mengatur data , fungsi , aturan dalam 
aplikasi data diri mahasiswa , view yang digunakan untuk mengatur 
tampilan atau output yang akan tampil di layar aplikasi ,controller yang 
merupakan program untuk mengatur menerima input dan menjalankan 
beberapa perintah untuk dijalankan di model . 


DAFTAR PUSTAKA 


Admin, L. (2022, juni 6). Apa itu Model View Controller (MVC). Retrieved from 
Universitas Medan Area: http://lp2mp.uma.ac.id 


Asroni, A. (2018). Penerapan Model View Controller (MVC) Dengan Framwork 
Codeigniter Pada Sistem Informasi Booking Wisata Klangon. Berdikari Jurnal 
Inovasi Dan Penerapan Ipteks Vol 6, 2. 


Haryanto, A., & sudarmawan, s. (2015). Implementasi Konsep MVC (Model - View - 
Controler) Pada Website SMA AL Husain Magelang. Yogyakarta: Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer Amikom Yogyakarta. 


Khana Wijaya, A. C. (2019). Implementasi Metode Model View Controller (MVC) Dalam 
Website Rancang Bangun SMK Yayasan Bakti Prabumulih. Jurnal Komputer dan 
Informatika ISSN 2579 - 3500 Vol 21, 1. 


Laberto Kelen, Y. R., & Belalawe, B. J. (2018). Implementasi Model-View- Controller 
(MVC) Pada Ujian Online Melalui Penerapan Framework Codeigniter. Jurnal 
Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI) Vol 1, 10-16. 


Simanjuntak, p., & Kasnady, A. (2016). Analisis Model View Controller (MVC ) Pada 
Bahasa Php. Jurnal ISD Vol.2, IV, 56-66. 


Suendri, S. (2018). Penerapan Konsep Model View Controller Pada Perancangan Sistem 
Manajemen Software Berbasis Web. Journal of Islamic Science and Technology 
Vol 3, 2. 


